XXVII. Ketika nock anak panah patah dan penanganannya 


Nock anak panah bisa patah karena salah satu di antara dua cara: baik 
karena terbelah menjadi dua dan patah, maupun bibir kanannya mungkin 
patah. Robek menjadi dua mungkin disebabkan sempitnya takik 
kedalaman dan ketebalan tali, atau karena sempitnya bagian bawahnya 
sehingga tali busur tidak bisa mencapai dasarnya: malahan, mungkin 
patah karena ketebalan dan tekanan tali. Hal ini bisa dicegah dengan cara 
memperbesar nock dengan bantuan sebuah kikir. Mematahkan bagian sisi 
kanan atau bibir nock merupakan kesalahan fatal, dan terjadi hanya 
kepada para pemula yang kurang hati-hati. Hal tersebut bisa ditangani 
dengan mengistirahatkan tekanan pangkal jari telunjuk pada nock dan 
dengan cara menghentikan tekanan di atasnya. 


